
AM. 



Jurnal Muslim Kecil vol 6/II edisi Safar 1432H 



aku bangga m&rtjadf musUwi 



&& 



,,--,„ 




Mengenal Rububiyah Allah 2 

EsKrim 3 





Pertonyoan: Siapakah tuhonmu? 
Bagaimana komu mengenali Tuhonmu? 

Jawaban: 

Tuhanku don Tuhan seluruh mohluk 
odoloh Allah. Aku Mengenal Allah dari 
tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam 
ini. Di antara tanda-tanda kekuasaan 
Allah adalah pergantian siang dan ma- 
lam, terbit dan tenggelamnya 
matahari, dan Iain-Iain. Dari sekian 
banyak dalilnya adalah ay at al-Qur'an: 

(artinya): "dan pada pergantian malam 
dan siang dan hujan yang diturunkan 
Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya 
dengan air hujan itu bumi sesudah 
matinya; dan pada perkisaran angin 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Al- 
lah) bagi kaum yang berakal." (OS Al- 
Jatisyah [45] : 5) 

Dan masih banyak lagi tanda- 
tanda kekuasaan Allah lainnya. Nah, 
bagaimana kalau teman-teman 
menambahkan lagi tanda-tanda ke- 
kuasaan Allah yang ada di alam ini, se- 
lain yang disebutkan di atas.....?! 



^ 



Use^r Fsfrrjjs: 



Adap Terhadap Hewan ,„ 4 

Ruang bermain dan belajar 6 




^S8^g^> 




tf enjendl %iUk)s!n AU\ 



Teman-teman, 
kalian suka makan kue? 
Enak bukan? Kalian 
tahu dari apa ia dibuat? 
Ya... ada tepung, telur, 
gula, mentega, dan lain 
lain. Menurut kalian apa semua 
bahan-bahan itu bercampur sendiri 
lalu menjadi kue? Tentu saja tidak. 
Kue itu pasti ada yang membuatnya. 
Pasti ada yang mencapur bahan- 
bahan itu, mencetaknya, memang- 
gangnya hingga menjadi kue lezat 
seperti yang kita makan. Kalian 
mungkin pernah melihat ibu 

membuat kue seperti itu di rumah. 

Nah, kalau kue saja yang kecil 
itu pasti dibuat oleh seseorang, lalu 
bagaimana dengan alam semesta? 
Bumi yang kita pijak, udara yang kita 
hirup, langit, gunung, laut, awan, 
bintang-bintang, bulan, pohon dan 
bunga, berbagai jenis hewan, dan lain 
-lain, pasti ada yang menciptakan dan 
tidak terjadi dengan sendirinya. 




Dia lah j yang menciptakan 
seluruh alam semesta ini. Allah 
Maha Besar lagi Maha Kuasa, tidak 
perlu mencampurkan bahan-bahan 
untuk menjadi sebatang pohon atau 

if- * vr -J- * -J- :-■ -~ 

Halaman 2 



sebuah bintang seperti ibu 
membuat kue. Jika Allah 
menghendaki untuk 
menciptakan sesuatu, 
Allah cukup mengatakan 
'Jadilah!" Maka jadilah apa 
yang Allah kehendaki. Itu bisa 
terjadi karena Allah Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Dan tidak ada yang 
terjadi kecuali dengan seizin Allah. 
Tidak ada sesuatu pun yang 
menciptakan bersama Allah. Tidak 
ada tandingan Allah dalam 
menciptakan mahluk. Semua itu 
terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak 
ada yang dapat melakukannya 
kecuali Allah. Semua itu termasuk 
dalam Rububiyah Allah. 

Kita bertauhid kepada 
Rububiyah Allah. Tahukah kalian apa 
Tauhid Rububiyah itu? 
Tauhid Rubuiyah maknanya adalah 
bahwa Allah satu-satunya yang men- 
ciptakan, memerintah, memiliki, 
mengatur dan Dia lah yang menjadi- 
kan sesuatu dari tidak ada menjadi 
j|pr tanpa adanya sekutu atau 
>mbantu. (red-bam) 



Aku Bangga Menjadi Muslim 




$&ndsrfa 91mm 




wm pa6+i +©man- 

S +©man pernah 

^^_-^ makan 9b krim, 

rasanya yang 

maniS, iembu+ dan dingin 

Sanga+ digemari ol©h 

anavc-anak di s©iuruh dunia. 

ES krim +©rbua+ dari 
krim, susu Skim, air, guia 
dan pens+abii. semua 

bahan dicampur menjadi 
sa+u daiam mesin 
pembua+ 9b krim, 
bahan diPu+ar-Pu+ar 
beberaPa Saa+ hinQQa 
menjadi 9b krim yang 
\©mbu+ SGkali. SG+Glab 
i+u dimasukkan k© 
da\am freezer Oemari 
pembeku yang biasanya 
un+uk m©mbua+ 9b ba+u). 

ES krim bisa dibua+ 
sendiri dengan memakai 
mixer, dikocok beruiang kali 
\a\u Simpan 69b di daiam 

^r9929V. 





ts krim mempunyai banyak 
rasa, ada rasa cokia+ dan 
vanilla kesukaan ki+a, ada 
juga rasa buah-buahan 
seperr+i s+roberi, dorian 
dan ada juga rasa +eh 
hijau iho. 

ftasa 9b krim yanQ 
enak kadang membua+ 
ki + a suii + berben + i 
memakannya, mau lagi 
dan lagi. Padahai +eriaiu 
banyak makan 9b krim 
juga kurang bogus 
karena akan membua+ 
ki+a +eriaiu kenyang, 
akiba+nya ki+a jadi 
maias makan nasi. Di 
daiam 9b krim juga 
+erkandung lemak yang 
jika di makan +eriaiu 
banyak bisa membua+ ki+a 
kegemukan. Jadi, minum- 
lah 9b krim secukupnya ya 
+eman, kira-kira 7 a+au 3 
ScooP (cidukan) sudah 
cukup. (ummu 2ahu>ah) 



Jurnal Muslim Kccil vol. 6/II 



Halaman 3 





A(J9b terhadap Hew9n 



Husain sangal - menyayangi 
kucing. Di rumah Husain banyak 
sekali kucing. Dan Husain Mdak 
pernah lupa memberi makan 
kucing-kucingnya. 

Teman-heman, kil"a juga 
harus menyayangi dan 

menghormaN heuuan, /ho... Karena 
heuuan juga mahluk ciptaan 
Allooh. 

Nah, Adab-adab Ferhadap 
heuuan anlxira lain: 

1. Memberinya makan-minum, jika 
heuuan-heuuan tersebul* lapar dan 
haus, 

Sabda Rasulullah Shallahu 'Alaihi 
uuaSallam: 

"Terhadap yang mempunyai hah 
yang basah TerdapaF 

pahala." (Diriujayal'kan Ahmad 
dan Ibnu Majah. 

"Siapa Mdak 
menyayangi, ia 
lidak akan 




disayangi." (Multafaq Alaih) 
"Sayangilah siapa saja yang ada 
di bumi, niscaya kalian disayangi 
siapa saja yang ada di 
langil"." (Diriujayal'kan Al"h- 

Thabrani dan Al-Hakim) 

2.Menyayanginya, dan berbelas 
kasih kepadanya, 

KeNka Rasulullah Shallahu 'Alaihi 
tua Sallam melihal' orang-orang 
menjadikan burung sebagai 
sasaran anak panah, beliau 
bersabda, 
"Allah melaknal* siapa saja yang 
menjadikan sesuahu sebagai sa- 
saran/' (Diriujayal'kan Abu Daud 
dengan sanad shahih) 

Rasulullah Shallahu 'Alaihi uua 
Sallam melarang menahan heuuan 
untak dibunuh dengan sabdaya: 
"Barangsiapa yang menyakih ini 
(burung) dengan anaknya; 
kembalikan anaknya padanya." 

( H R . M u s I i m ) 
Rasulullah Shallahu 'Alaihi tua 
Sallam bersabda seperli di ahas, 
karena melihal' burung Terbang 
mencari anak-anaknya yang 
diambil salah seorang sahabal" 
dari sarangnya. 






Halaman 4 



Aku Bangga Menjadi Muslim 




3.Jika ia ingin men- 

yembelihnya, atau 

membunuhnya, maka 

ia melakukannya 

dengan baik, 

karena Rasulullah Shallahu 
'Alaihi a»a Sallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah meuuajibkan 
berbual" baik kepada segala 
hal. Oleh karena fru, jika kalian 
membunuh, maka bunuhlah dengan 
baik. Jika kalian menyembelih, 
maka sembelihlah dengan 

baik. Hendaklah salah seorang 
dari kalian menenangkan heuuan 
yang akan disembelihnya, dan 
menajamkan 
pisaunya." (Diriuuayarkan Muslim, 
Al" Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, 
dan Ahmad) 

4.Tidak menyiksanya dengan cara 
-cara penyiksan apa pun baik 
dengan cara melaparkannya, atau 
meletakkan padanya muatan yang 
Mdak mampu ia angkul*, afau 
membakarnya dengan api, karena 

Rasulullah Shallahu 'Alaihi uua 
Sallam bersabda: 



"Seorang uuanita masuk neraka 
karena kucing. Ia menahannya 
hingga mall Ia masuk neraka 
karenanya, karena Mdak 

memberinya makan sebab ia 
menahannya, dan lidak 

membiarkannya makan serangga- 
serangga Tanah." (Diriuuayarkan 
Al-Bukhari) 

5. Diperbolehkan membunuh he- 
wan-heutan yang membahayakan, 
seperli anjing penggigfr, serigala, 
ulai; kalajengking, likus, dan lain 
sebagainya. 

Sabda Rasulullah Shallahu 'Alaihi 
uja Sallam 

"Ada lima heuuan membahayakan 
yang boleh dibunuh di l"empal" 
halal dan haram, yailxi ular. 
burung ggaak yang beruuarna 
belang-belang, likus, anjing yang 
suka menggigfr, dan burung 
huday (sejenis rajauuali)." (HR. 
Muslim) 

Mari teman-heman, kiha 
amalkan adab-adab Ferhadap 
heuuan sesuai dengan apa yang 
Rasulullah Shallahu 'Alaihi uua 
Sallam heladankan.(Ummu TsaQiif) 




Jurnal Muslim Kecil vol. 6/II 



Halaman 7 







Stoben, ncxh terrj&rrterrjcxh 
past; sudcxh ryjehg-ehcxl bucxh 
mun^l y.<xh9. s<xtu ihi Jccxh? 

Yule, Jc»tcx mewcxrri(\\ buah 
y.<xh9. b(xhy.<xlc mehg-ftinduiria. 

Oh y.c\, j(\ri9.(\iri lupa, 

in e n m c (\ p )c a h 
Btsmillahirohmanirrohiim terlebih 
dahu/u, y.c\ 



fcfcM Ifautl Jfoftf )k 






Ikuti terus JMK untuk meneruskan 




pelajaran menulis hi jaitjah t)G.... 






• * « 



^ C^> 



f 



<»fS& 



^g. 



Maktabah Raudhah al-Muhibbin 

taman baca pencinta iimu 
http://www.raudhatulmuhjbbin.org & m £jtf^& '*£ t^fi^ Ov 



£W} 



■/ 



*%^ifl 








Jr 11 







■:; >>- j.jSrj, 



#*#*V* 



10 
TO 
# TO 

QC 

CO 
HO 



Ingin memasang iklan di Jurnal Muslim Kecil atau website Leng kapi koleksi Bacaan Anak Muslim "~ 

kami? Segera hubungi redaksi kami. Di: bam @raudhatulmuhibbin.org /ram\ lainnva: % 



Halaman 8 



f Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat dari 
Bacaan Anak Muslim (BAM) 

Aku Bangga Menjadi Muslim 












7^* 



